Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al Ilmi 




,„ 


H2012 





Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al-Ilmi 

Kajian Intensif 






- 



Diselenggarakan oleh : 

Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Wisma Darut Tauhid, Pogung Kidul Rt 01/49 No. 9C Sinduadi Mlati 

Sleman Yogyakarta 



Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al Ilmi 




ImffiRB 



I. Muqaddimah 



LjL^P) OLLw^ « \JLc*ulJ) j « J5* *w« jiu i &*j « dJjiJCLc*J « 4JLjCLc*J « dwLo^- ^ JUkJ-l <jj 



4J ^U Mi JJU^2j j^ j 4J Jw^ Mi <&l dwL^j ja 



s- s- 



: Jju Lot 

Kehidupan manusia di dunia ini sangatlah terbatas. Setelah kehidupan itu berakhir 
manusia pasti akan dikembalikan kepada Allah Rabb semesta alam. Jika manusia membawa 
amalan shalih maka keberuntunganlah yang akan diraihnya di akhirat kelak, namun jika ia 
membawa amal keburukan maka kesengsaraanlah yang akan dihadapinya. Tugas manusia di 
dalam kehidupan dunia yang singkat ini tidak lain adalah untuk beribadah menghambakan diri 
pada Allah. Allah berfirman (yang artinya), 

"Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku" 

(Adz Dzariyat : 56). 

Dalam mewujudkan sebuah ibadah kepada Allah mustahil tanpa disertai ilmu agama 
karena seluruh pilar-pilar agama ini telah dibangun diatas ilmu, barang siapa yang tidak 
mengambilnya tentu ia akan buta akan tujuan ia hidup di dunia ini. 

Salah satu metode dalam mempelajari agama Islam adalah dengan mempelajari ilmu 
yang paling penting dan paling mendesak kebutuhannya terlebih dahulu. Dan tidak 
disangsikan lagi ilmu aqidah dan manhaj merupakan ilmu yang utama dalam agama ini. Ilmu 
aqidah dan manhaj merupakan pondasi terpenting bagi seorang muslim dalam beragama. 
Aqidah yang benar merupakan kunci bagi setiap muslim yang ingin masuk surga Allah. 
Sedangkan dalam memahaminya seorang muslim memerlukan metode atau cara yang benar 
pula sehingga mengantarkan ia kepemahaman yang shohih sebagaimana pemahaman yang 
ditinggalkan Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu pembahasan Aqidah tidak mungkin 
terlepas dari pembahasan manhaj, karena kedua ilmu ini wajib dimiliki seorang muslim untuk 



Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al Ilmi 




ImffiRB 



meniti jalan Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam dan para Sahabat. 

Alhamdulillah atas rahmat dan karuni-Nya yang telah memudahkan bagi kaum 
muslimin untuk menikmati kitab-kitab para ulama yang telah banyak beredar di tengah- 
tengah kaum muslimin saat ini, baik buku terjemahan maupun buku non terjemahan, yang 
sarat akan faidah dan manfaat. Kemudahan ini sepatutnya dapat dimanfaatkan sebaik- 
baiknya oleh kaum muslimin dengan membacanya, membahasnya, kemudian mengamalkan 
isinya. Oleh karena itu kami dari Ma'had Al Ilmi Yogyakarta hendak mengadakan Kajian 
Intensif llmiah Pilar-Pilar Keislaman dalam rangka memahami lebih dalam lagi kitab-kitab 
yang telah ditulis oleh para ulama tersebut. Semoga kajian ini mendapat kemudahan dan 
keberkahan dari Allah sehingga dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. 

II. Nama Kegiatan 
Kajian Intensif Pilar - Pilar Keislaman 

III. Tujuan Kegiatan 

1. Memahamkan kaum muslimin aqidah yang benar dan lurus dalam menempuh 
jalan yang selamat dunia dan akhirat 

2. Memahamkan kaum muslimin cara beragama yang benar sesuai dengan 
pemahaman para sahabat 

3. Mengenalkan kitab-kitab yang bermanfaat yang telah ditulis oleh para ulama 

4. Memotivasi untuk mempelajari kitab-kitab para ulama yang telah banyak 
tersebar 

5. Memotivasi untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah dan senantiasa 
mengikuti sunnah Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam 

IV. Sasaran Kegiatan 

1. Santri Ma'had Al Ilmi Yogyakarta angkatan IX 

2. Mahasiswa dan pelajar dari dalam dan luar Yogyakarta 

3. Masyarakat umum baik dari dalam maupun luar kota Yogyakarta 



Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al Ilmi 




ImffiRB 



V. Pelaksanaan Kegiatan 



IX. 



X. 





Tanggal : 8-15 Juli 2012 




Waktu : 07.30 - 14.45 




Tempat : Masjid Pogung Raya (MPR) 




Jadwal : terlampir 


VI. 


Rincian Kegiatan 




Terlampir 



VII. Rencana Anggaran 
Terlampir 

VIII. Susunan Panitia 
Terlampir 



Ketentuan Donasi 
Terlampir 



Khotimah 

Demikian proposal Kajian Intensif Pilar - Pilar Keislaman ini kami buat dengan 
mengharap kemudahan, rahmat dan keberkahan dari Allah ta'ala. Kami sangat berharap kajian 
ini dapat menjadi sarana bagi kaum muslimin dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah 
ta'ala dan meneguhkan hati kaum muslimin untuk senantiasa meniti jalan Rasulullah shalallhu 
'alaihi wa salam dan para Sahabat. Hanya kepada Allah kami menyerahkan segala urusan. 

Wa shallallahu 'a\a nabiyina Muhammadin wa 'a\a alihi wa ashhabi hi wa salam walhamdulillahi 
rabbil 'alamiin. 











Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al Ilmi 


* 


li 2012 












Lampiran II 






RINCIAN KEGIATAN 


• Briefing dan Kajian Pembuka 


Tema 


: Aqidah, Harta Paling Berharga Bagi Seorang Muslim 


Waktu 


: Sabtu, 7Juli20i2 


Jam 


: Pukul 08.00 -selesai 


Tempat 


: Masjid Pogung Raya (MPR) 


Pemateri 


: Ustadz Afifi Abdul Wadud 


Sifat 


: Wajib bagi peserta dauroh dan terbuka untuk umum 


• Materi 1 


: Menjadi Pengikut Nabi Yang Sejati 


Referensi 


: Kun Salafiyyan ( a\a\ Jaaddah 


Pembicara 


: Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, M.A 


Hari/tanggal 


: Ahad - Selasa, 8-10 Juli 2012 


Waktu 


: 07.30-14.30 WIB 


Tempat 


: Masjid Pogung Raya, Utara Fak. Teknik UGM (samping SD Sinduadi 




Timur) 


• Materi 2 


: Mengenal Tiga Pondasi Islam 


Referensi 


: Tsalatsatul Ushul 


Pembicara 


: Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam 


Hari/tanggal 


: Rabu - Ahad, 11-15 Juli 2012 


Waktu 


: 07.30-14.30 WIB 


Tempat 


: Masjid Pogung Raya 















Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al Ilmi 


1 


H2012 




LAM PI RAN III 






RENCANAANGGARAN 






I. PENGELUARAN 






1. Publikasi (1 rim poster) 


:Rp 


500,000.00 


2. Mukafa'ah Pemateri I 


:Rp 


900,000.00 


3. Mukafa'ah Pemateri II 


:Rp 


1,500,000.00 


4. Mukafa'ah Pemateri Briefing 


:Rp 


200,000.00 


5. Perlengkapan 


:Rp 


100,000,00 


6. Hadiah untuk peserta berprestasi 


:Rp 


300,000,00 


7. Konsumsi Pemateri (Makan siang 8 hari x Rp 10,000,00) 


:Rp 


80,000,00 


8. Konsumsi peserta (snack 8 hari x 100 orang x Rp 3,000) 


:Rp 


2,400,000,00 


9. Infaq Tempat Kajian 


:Rp 


200,000,00 


10. BiayaTakTerduga 


:Rp 


618,000.00 


TOTAL 


:Rp 


6,798,000.00 


II. PEMASUKAN 






1. Kontribusi Peserta 100 orang x @Rp 10,000,00 


:Rp 


1,000,000.00 


2. Donatur 


:Rp 


5,798,000.00 


TOTAL 


:Rp 


6,798,000.00 















Proposal Dauroh Liburan Ma'had Al Ilmi Ju 


H2012 










LAM PI RAN IV 








SUSUNAN PANITIA 




Penasihat : 


Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, M.A 




Penanggung Jawab : 


Amrullah Akadhinta 




Ketua Pelaksana : 


Yananto Sulaimansyah 




Sekretaris : 


Abdiyat Sakrie 




Bendahara : 


Wiwit Hardi P 




Sie Perkap : 


Hasim Ikhwanudin 
Cholila Tamsyzi 
Mifathuddin Kurniawan H 
Akrom Khasani 




Sie. Acara : 


Erlan Iskandar 




Sie. Akomodasi : 


Afzal Moezakky 




Sie.Publikasi : 


Divisi Publikasi YPIA 




Sie Konsumsi : 


Saiful Kiram, Nugraha Septian 




Sie. Perekaman : 


Mohammad Darus Salam, Fitriansyah 




Kontak Panitia : 


0856.789.4678 (Yananto Sulaimansyah) 







LAM PI RAN V 

KETENTUAN DONASI 

Bagi donatur yang ingin memberikan bantuan dalam kegiatan dakwah, bisa ditransfer ke 
nomor rekening Bidang Donasi Dakwah YPIA sebagai berikut: 



1. Bank BNI Syariah dengan no. rekening 0241913801 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

2. Bank Muamalat dengan no. rekening 0001247776 

Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta 



3. Bank Syariah Mandiri dengan no. rekening 0300132637 
Atas nama YPIA Yogyakarta 



4. Bank CIMB Niaga Syariah dengan no. rekening 508.01.00028.00.0 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



Donatur yang telah menyalurkan bantuan dimohon memberikan sms konfirmasi ke 
no. 085747223366 (Muhammad Rezki Hr) 



Untuk mendapatkan info mengenai berbagai kegiatan Donasi Dakwah YPIA silahkan 
bergabung dengan akun Donasi Dakwah YPIA di Facebook dengan ID : Donasi Dakwah 
YPIA. Jika ada pertanyaan terkait kegiatan Donasi Dakwah YPIA, bisa dikirim ke email 
donasidakwah.ypia@yahoo.com atau donasi.dakwah.ypia@gmail.com 



